
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH (BPMA) 

ADALAH BADAN PEMERINTAH YANG DIBENTUK 
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 23 TAHUN 2015 DAN MEMPUNYAI 
TUGAS MELAKUKAN PELAKSANAAN, 
PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN TERHADAP 
KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU 
AGAR PENGAMBILAN SUMBER DAYA ALAM 
MINYAK DAN GAS BUMI MILIK NEGARA YANG 
BERADA DI DARAT DAN LAUT DI WILAYAH 
KEWENANGAN ACEH DAPAT MEMBERIKAN 
MANFAAT DAN PENERIMAAN YANG MAKSIMAL 
BAGI NEGARA UNTUK SEBESAR-BESAR 
KEMAKMURAN RAKYAT. 

DI BPMA, DENGAN NILAI-NILAI INTI TANGIBLE, 
ACHIEVABLE, RESPONSIVE DAN INTEGRITY 
KAMI MENYEDIAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG 
MENDUKUNG ANDA MENUNJUKKAN 
SEMANGAT DALAM BEKERJA DENGAN STANDAR 
TINGGI DAN TIM YANG KOHESIF. 


PERSYARATAN UMUM 

• Warga Negara Republik Indonesia; 

• Calon pegawai BPMA wajib 
memahami Undang Undang 
Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 
2006 dan PP 23 tahun 2015. 

• Pegawai wajib berdomisili di Banda 
Aceh sesuai kedudukan BPMA. 

• Usia pada saat melamar maksimal 
45 tahun untuk Kadiv dan 40 tahun 
untuk Staf; 

• Calon dari PNS bersedia 
mengundurkan diri apabila diterima 
sebagai Pegawai BPMA. 

• Tidak sedang sebagai anggota 
dan/atau pengurus Partai Politik; 

• Dinyatakan lulus proses seleksi: 
Berkas, Tertulis, Wawancara dan 
Pemeriksaan Kesehatan 


REKRUTMEN 

TENAGA PROFESIONAL 

BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH 


^bpma 

BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH 


KETENTUAN KHUSUS 


KEPALA DIVISI KOMERSIALISASI MINYAK/ 
KONDENSAT DAN GAS BUMI 


Tujuan pekerjaan adalah melaksanakan 
penyiapan, analisis dan evaluasi penunjukan 
penjual dan monetisasi minyak bumi dan gas 
bumi. 


Kualifikasi: 

• Pendidikan minimal SI dari semua 
kesarjanaanJDaik teknik atau non 
tehnik. 

• Pengalaman minimal 15 tahun di 

bidang komersialisasi migas dan 
pengembangan bisnis 

diutamakan dari industri migas 
dan menduduki jabatan 
manajerial minimal 5 tahun 
secara akumulatif. 

• Memiliki pemahaman yang baik 
dalam manajemen kontrak, 
peraturan dan perundangan yang 
terkait, manajemen pemasaran, 
komersialisasi, penyusunan dan 
persetujuan kontrak, dan market 
intelijen. 


STAF PENGKAJIAN GEOLOGI 
PENGEMBANGAN LAPANGAN 


Tujuan pekerjaan adalah melaksanakan evaluasi dan 
penyusunan perumusan persetujuan rencana 
pengembangan lapangan (POD) terkait aspek statik 
(geologi dan geofisika). 


Kualifikasi: 

• Pedidikan minimal SI, sarjana teknik 
geologi dan geofisika, lebih 
diutamakan pendidikan S2 dalam 
bidang geologi dan geofisika. 

• Pengalaman minimal 8 tahun terkait 
bidang evaluasi, penyusunan atau 
perumusan rencana pengembangan 
lapangan (POD) maupun studi GGR 
(Geologi, Geofisika dan Reservoir) di 
industri hulu migas. 

• Memiliki pemahaman yang baik 

terkait fundamental geology, 
petroleum geology, seismic 
interpretation, well log 

interpretation, fault seal analysis, 
geological modeling dan reservoir 
geomechanics. 


STAFF KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN 
LINDUNGAN LINGKUNGAN 

Tujuan pekerjaan ini adalah melaksanakan pengawasan 
dan pengendalian pelaksanaan program K3LL termasuk 
kepatuhan terhadap ketentuan perijinan agar 
terwujudnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas 
yang aman, efektif dan efisien. 

Kualifikasi: 

• Pendidikan minimal SI, diutamakan 
sarjana K3LL, tehnik lingkungan, mesin, 
elektro atau sarjana lainnya yang relevan 

• Pengalaman minimal 5 tahun dibidang 
keselamatan, kesehatan kerja dan 
lindungan lingkungan diutamakan dari 
Industri Migas. 

• Memiliki pemahaman yang baik terkait 
manajemen K3LL termasuk peraturan 
dan perundangan serta standard- 
standard international yang berlaku 
secara umum (OSHA, ANSI, API, BS, ISO 
dan lainnya), manajemen kontrak, 
manajemen lingkungan hidup, facility & 
process engineering migas dan 
fundamentals geology. 


https://www.jobstreet.co.id/en/iob/3382646Pf r=J https://www.jobstreet.co. id/en/job/3382654?fr=J https://www.jobstreet.co.id/en/job/3382654Pf r=J 


STAF PERENCANAAN FASILITAS PRODUKSI 


STAF PEMELIHARAAN FASILITAS OPERASI, PERENCANAAN DAN EVALUASI 


Tujuan pekerjaan adalah melaksanakan evaluasi usulan program kerja dan 
anggaran (WP&B), program pengembangan dan ARS, otoritas pembelanjaan 
finansial eksploitasi KKKS terkait aspek teknis fasilitas produksi baik di 
Offshore maupun di Onshore. 


Tujuan pekerjaan adalah melaksanakan pengawasan rencana kegiatan pemeliharaan 
fasilitas produksi-operasi termasuk evaluasi anggaran dan pengelolaan kerja sama 
kegiatan operasi antar kontraktor kontrak kerja sama. 


Kualifikasi: 


Kualifikasi: 


Pendidikan minimal SI, diutamakan sarjana teknik mesin, 
kimia, perminyakan, industri, elektro (arus kuat), 
material/metalurgi atau sarjana lainnya yang relevan. 
Pengalaman minimal 8 tahun di bidang keteknikan fasilitas 
produksi di KKKS maupun di Service Company Oil & Gas 
(Mandatory). 

Memiliki pemahaman yang baik terkait spesifikasi dan standar 
baru, perumusan perencanaan strategi dan akuisisi teknologi 
baru terkait desain, konstruksi, dan instalasi fasilitas produksi. 

https://www.jobstreet. co. id/en/job/3382674?fr=J 


Pendidikan minimal SI, diutamakan sarjana teknik perminyakan, 
mesin, elektro, kimia atau sarjana lainnya yang relevan. 

Pengalaman minimal 8 tahun di bidang perencanaan dan evaluasi 
pemeliharaan fasilitas operasi serta pengelolaan kegiatan operasi 
diutamakan dari industri migas atau petrokimia. 

Memiliki pemahaman yang baik terkait engineering proses dan 
fasilitas produksi migas, manajemen pemeliharaan, planning dan 
scheduling, manajemen keselamatan kerja, manajemen proyek, 
reliability engineering, manajemen kontrak, manajemen pengadaan 
barang dan jasa dan ocean engineering. 

https://www.jobstreet.co.id/en/iob/3382678?fr=J 


SAMPAIKAN LAMARAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT PADA TAUTAN BERIKUT INI: 

https://www.iobstreet.co.id ATAU https://www.petromindo.com/iob-aallerv/ 

HANYA KANDIDAT YANG MENDEKATI DAN MEMENUHI SYARAT TERSEBUT 

YANG AKAN DIPANGGIL MENGIKUTI PROSES SELANJUTNYA. KEPUTUSAN 

PANITIA SELEKSI BERSIFAT MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

LAMARAN DITERIMA PALING TELAT TANGGAL 22 NOVEMBER 2020 PUKUL 23.59 WIB. 

SELEKSI INI DILAKUKAN TANPA DIPUNGUT BIAYA APAPUN DAN HATI-HATI 

TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PANITIA 
























